BADAN KEAMANAN LAUT 
REPUBLIK INDONESIA 


PENGUMUMAN 
NOMOR : PAN-002/KETUA CPNS/BAKAMLAIIX/2017 


TENTANG HASIL KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI 
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
BADAN KEAMANAN LAUT 
TAHUN ANGGARAN 2017 


Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Seleksi Administrasi oleh Panitia 


Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Keamanan Laut Tahun Anggaran 2017 
Nomor : BA-001/PANITIA-CPNS/BAKAMLAIIX/2017 tanggal 29 September 2017, 
disampaikan hal-hal sebagai berikut : 


as 
2, 


Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat: 

Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. jika ada pihak-pihak yang 
menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan 
tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia: 


. Daftar peserta yang dinyatakan LULUS VERIFIKASI, sebagaimana terlampir 


pada Lampiran I: 


. Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi 


Dasar (SKD), 


. Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi wajib mencetak Kartu Peserta melalui 


laman aplikasi https://sscn.bkn.go.id tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2017 : 

Peserta yang telah mencetak kartu peserta wajib menempelkan pas foto terbaru 
ukuran 4x6 berlatar belakang merah: 

Asli kartu peserta wajib disimpan dan dibawa untuk dilegalisir oleh panitia pada 


saat melakukan registrasi kehadiran ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan: 


8. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 
tanggal 16 dan 17 Oktober 2017, bertempat di Gedung R.E. Martadinata Hall A 
dan B, Komplek Seskoal, Jalan Ciledug Raya No. 2, Cipulir, Kebayoran Lama, 
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 


. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dibagi dalam beberapa 


sesi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I: 


10. Ketentuan yang wajib dipenuhi pada saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): 


1 


A 


a. 


lg) 


a. 


0 0 Oo 


Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa : 

1) Asli Kartu Peserta: 

2) Asli KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dukcapil yang 
masih berlaku. 


. Peserta wajib memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana/rok panjang 


warna hitam, sepatu pantofel (rapi dan sopan), bagi peserta yang 


menggunakan jilbab warna hitam polos: 


. Peserta wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi 


kompetensi dasar dimulai: 


.Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan 


seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka 
dinyatakan gugur: 
Peserta yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah dimulainya 


ujian, tidak diperbolehkan mengikuti ujian: 


.Larangan bagi peserta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar : 


Membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat 


menganggu ketenangan: 


. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya: 
. Membawa barang berharga: 
. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta: 


. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin panitia, 


selama mengerjakan ujian: 


. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia ujian, 


. Merokok dalam ruangan ujian. 


12. Panitia tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan peserta selama proses 
seleksi: 
13. Apabila peserta dikarenakan suatu hal tertentu dicurigai melakukan kecurangan 
maka akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan, dan dinyatakan tidak lulus: 
14. Bagi peserta dan pengantar dihimbau memarkir kendaraan di tempat yang sudah 
disediakan: 

15. Panitia tidak menyediakan makanan dan minuman selama pelaksanaan seleksi: 

16.Setiap peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dalam 
pengumuman ini: 

17.Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 
jawab masing-masing peserta: 

18.Peserta yang tidak mematuhi seluruh ketentuan dalam pengumuman ini 


dinyatakan gugur. 


Jakarta, 29 September 2017 
Kepala Biro Umum 


aku Ketua Panitia 
'Sngadaan CPNS Tahun 2017 


Ma ANN 


